Membuat Design PIN menggunakan Photoshop 

Paris Simanungkalit, S.Si. 
www.jagophotoshop.blogspot.com 



Tutorial ini sangat cocok untuk pengusaha sablon, karena dalam tutorial ini saya 
akan menunjukkan bagaimana cara membuat design sebuah "Pin" dengan cara 
mudah dan simpel tetapi memiliki tampilan yang sangat professional. 

Lanqkah Pertama 

Buat sebuah dokumen pada photoshop, File > New (Ctrl+N) dengan ukuran 500 
x 500 dengan background White (Putih). 

Pilih Ellipse Tool (U) 



1 


\ 






ir 










o 




ramo 






□ 


OfDlOl\ 







Pilih sebuah warna yang bagus menurut anda sehingga bayangan (shadow) dan 
highlights dapat terlihat dengan seperti nyata. Sebagai contoh saya memilih 
warna merah. 

Sekarang buat sebuah Lingkaran pada layer sambil menekan tombol Shift, 
sehingga lingkaran benar-benar bulat. Lingkaran ini akan menjadi bagian dasar. 
Soal ukuran tidak menjadi masalah, nanti bisa anda ubah sesuai selera anda. 



www.jagophotoshop.blogspot.com 



Lanqkah Kedua 

Berikan efek pada layer tersebut, caranya klik kanan layer lalu pilih Blending 
Options... atau pilih Layer > Layer Style > Blending Options... 

Lalu buat pengaturan seperti ini: 

Drop Shadow: 

Drop Shadow 

— Structure 



Blend ^ode: Multip v 



D 



Opacity: 
Ange 



1H1 



e 



13 S ]* Q Use Global Light 



Distance: 



10 



Spread: i # 



3 



PK 

% 



Size: 



10 ] P K 



Quality - 

Contour: 
Noise: 



Anti-al asec 



3 



1 



% 



|VT Layer Knocks- Out Drop Shadow 



Inner Shadow: 



Inner Shadow 
Structure 



Blend Mode: 
Opacity: 

Ange: 



Multiply 




Distance: *dHt 
Choke: H— 
Size: 



I) 



% 



-4S ]* Q Use Global Light 



10 



3 



3C 



pjc 

as 

px 



Quality 



Contour: 
Noise: (-+ 



9 □ 



Anti-al asec 



3 



% 



www.jagophotoshop.blogspot.com 



Outer Glow: 



Outer Glow 
Structure 



Blend Mode: 

Opacity: 
•Noise: 



Multiply 



|20 


1 




1 



ft 

ft 



0 ■ m 



w 



tie me nts 



f Softer 


H 







Spread: i h 



3 



Size: 44 



ft 

jpx 



Quality 



Contour: 



1 Anti-al asec 



Range: 



JMm 



SO 



jirter: ft 



0 



1 S 



Inner Glow: 



Inner Clow 
Structure 



Blend Mode: Multiply 
Opacity: < 



3 



■Hi 



GO 



Noise;: 
(!) ■ O 



3 



r 




£ lenient* 



^echnique: 



Eof:er 



Source:Q Center (*) Edge 
Choke: #4 i 
Size: i— 4 i 



10 



25 



ft 



Quality 



Contour: 



Ranee: 



1 Anti-al asec 



50 



jkter: Ht 



3 



ft 
ft 



www.jagophotoshop.blogspot.com 



Gradient Overlay: 

Gradient Overlay 

— Gradient 



Blend Mode: 

Opacity: 
Grad ent: 



Cve-lay 



Ang'e: 



Sca'e: 



G 



3 



T) 




20 1% 
v 1^ Reverse 



Style: [ Radial j 1 Align with Layer 



r 



Jika pengaturan anda tepat, maka lingkaran akan menjadi gambar dibawah 




www.jagophotoshop.blogspot.com 



Lanqkah Ketiqa 

Pacta langkah ini kita akan membuat efek double highlights, caranya Gandakan 
layer yang telah diberi efek tadi, caranya pilih Layer > Duplicate Layer... atau 
(Ctrl + J). 



Kemudian perkecil ukuran layer yang telah diduplicate tadi menjadi 90% dari 
ukuran sebelumnya. Edit > Transform (Ctrl + T) lalu ubah ukuran menjadi W = 
90% dan H=90%. 

Gunakan kembali Blending Options..., hilangkan semua tanda centang kecuali 
Gradient Overlay lalu buat pengaturan seperti ini: 



Gradient Overlay 
Gradient — 



Blend Mode: Screen 
Opacity: 



T) 



% 



Grad Ent: 



w Reverse 



ttyle: [ Reflected j ] j^f Align with Layer 



Ang'E: 
Sca'E: 




115 



I" 



FID 



% 



Kemudian klik Gradient, klik panah pada bagian kiri bawah, lalu pilih warna 
putih, kemudian klik panah pada bagian kanan atas, lalu ubah location 54% 
(lihat gambar dibawah) 

r- Presets ®^ ( QK ^ 

( Cancel ^ 







WW. 




Name: 



Custom 



( Load... ~} 
Q New ^ 



f 

Gradient Type: Sol id i 



Smoothness: 
P 



100 



% 



9 
















































































































































































































Stops 



Opacity: 

Color: 



♦1 % Location: 

Location: 



54 



>1 



% Delete 
% ( Delete ^) 



Lalu ubah Fill menjadi 0% dan Opacity menjadi 30% 



www.jagophotoshop.blogspot.com 



Jika pengaturan anda benar maka gambar akan menjadi seperti ini: 




Lanakah Keempat 

Pada langkah ini kita akan membuat efek highlights yang lain pada pin, caranya 
pilih kembali Ellipse Tool (U), lalu buat sebuah elips di atas layer-layer 
sebelumnya (lihat gambar) 




Kemudian putar elips kira-kira 45 derajat dengan menekan Shift, lalu tempatkan 
pada bagian tepi Pin. 



www.jagophotoshop.blogspot.com 



Seperti yang anda lihat, elips masih mempunyai jarak terhadap tepi pin, untuk itu 
pilih Pen Tool (P), lalu klik elips dan lebarkan elips sehingga mencapai tepi pin. 
Untuk lebih jelas lihat gambar: 




Sekarang kita akan mengubah elips hitam ini menjadi highlights. 

www.jagophotoshop.blogspot.com 



pilih Blending Options... lalu pilih Gradient Overlay, lalu buat pengaturan 
seperti ini: 

Gradient Overlay 

— Gradient 



Blend Mode: I Screen 

Opacity: ■ 
Grad Ent: 



& 1 100 ]^ 

r f^f Reverse 



Style: 

AnglE: 
Sea e: 



Linear 



T] WT 



Align with Layer 



0 



141 



S3 



Ubah Fill menjadi 0% dan Opacity sekitar 60% 



Lanakah Kelima 

Kembali lagi pada layer pada langkah pertama, lalu ubah Fill menjadi 0% ; 
sekarang gambar yang anda lihat adalah sebuah pin dengan warna transparan. 



Untuk membuat background pada pin tersebut anda tinggal menempelkan 
gambar-gambar yang anda kehendaki pada bagian paling bawah layer. 

Untuk menempelkan gambar, buka gambar yang ingin anda tempel, lalu klik dan 
tarik ke gambar pin. Untuk lebih celas lihat gambar dibawah: 



www.jagophotoshop.blogspot.com 



^ Adobe Photoshop 



3 



File Edit Image Layer Select Filter View Window Help 




0 Auto Select Layer 0 Auto Select Groups PI Show Transform Controls 


Q°-J-> J. 



Hi Pieture0006 (|qcopy ipg @ 100% (RGB/0#) 



4.% 



I. T 



|1 



13 4 
i ■ ' ■ I 



p 6 7 
i i ' ■ I I I , i i i 



aph 



£5 photoku 



% Pin Pin.psd @ 50% (Layer 1 , RGLVO) 




I ^ Design Vector Based , 



on 



Navigator InFo '4 Histogram * 



50% 



-A 









IE 




25 





History ' Actions 



r 



r 



r 



Move 



Free Transform 



=3 Layer Order 

Free Transform 



] Layers 


Cha 


nnels 1 Paths 


t 


Normal 




M 


Opacity: 


100% 






Lock! □ J * A 


Fill: 


100% 






I* 




1 


<? 


hi 


& 


T 










Shape 1 c, 


& 






5?ts 




i 


o 


Shape 1 


$ 


w 




® 


□ 


Layer 1 








Background 


Q 




v 






1 


J ' 


. -i jj 







Paradox Runtime 



3 1 Documentl - Microsof . 



^ Adobe Photoshop 



£3 My T-5hirt Design 



4:08 AM 



Hasil: 





Anda juga bisa mencoba membuat untuk contoh berikut ini: 



www.jagophotoshop.blogspot.com 




www.jagophotoshop.blogspot.com 



